Sg 


gagasbisnis 


Cara Cerdas 
MENGELOLA 


61 Rekomendasi: 
Memaksimalkan Keuntungan Investasi 
Mengelola Belanja Ideal 
Merencanakan Keuangan yang Sehat 
- 

Tip Entrepreneurship 


TIM GAGAS BISNIS 
EDITOR: DJONY EDWARD 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA CERDAS 
MENGELOLA ASET 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang HAK CIPTA 


1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ 
atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 


(lima miliar rupiah). 


2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau men- 
jual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau 
hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA CERDAS 
MENGELOLA ASET 


TIM 
Gagas Bisnis Indonesia 


Gn 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


NC KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA CERDAS 
MENGELOLA ASET 


GM 208 0114 0014 
EDITOR & PENYELARAS AKHIR 
Djony Edward 


TIM EDITING 
Argogalih, Hamzah Ali, Willi Hastonoputro 
DESAIN GRAFIS 
Muhammad Furgon, Arif P. Ramadhan, Made Agung Dwi Angga 


Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia 
oleh Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Anggota IKAPI, Jakarta 2014 


ISBN: 978-602-03-0326-0 


Hak cipta O 2014 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Diterbitkan oleh 


Gn x 
—— gagas bisnis 
Gramedia Pustaka Utama Gagas Bisnis Indonesia 
Kompas Gramedia Building, It 5 Wisma Bisnis Indonesia 
Jl. Palmerah Barat No. 29-37 Jl. Mas Mansyur 12A. 
Jakarta 10270 Jakarta Pusat 10220 
Telepon: #62 2153677831 Telepon: t62 2157901023 
Faksimili: #62 21 5360315 Faksimili: #62 21 57901025 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR EDITOR 


Alhamdulillah, akhirnya rampung juga editing buku Cara Cerdas 
Mengelola Aset, sebuah buku insipiratif soal manajemen kekayaan. 
Buku ini merupakan repackaging dari artikel yang terbit di kolom 
Wealth Management pada Harian Bisnis Indonesia. 

Wealth management secara harfiah sering diartikan sebagai mana- 
jemen kekayaan, pada dasarnya merupakan jasa pengelolaan keuangan 
dan kekayaan, tidak terbatas dalam hal melakukan investasi, namun 
termasuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan 
keuangan pribadi. Dapat dikatakan bahwa wealth management adalah 
Anda bertindak sebagai manager keuangan pribadi. 

Pada dasarnya wealth management merupakan jasa yang 
membantu kita mencapai tujuan keuangan, berikut segala hal 
ihwal aktivitas keuangan yang terkait dengan itu. Apabila kita 
memutuskan untuk mengikuti layanan jasa wealth management 
dari suatu institusi, pertama-tama kita akan dibuatkan suatu 
perencanaan keuangan berdasarkan kuesioner yang harus diisi 
secara jujur. Informasi seperti berapa jumlah harta yang dimiliki, 
jumlah utang, penghasilan, pengeluaran, istri, anak, asuransi, 
profil risiko, tujuan dan keinginan secara keuangan, dan lain 
sebagainya harus dikemukakan apa adanya. 

Seperti dokter, bila pasien berbohong, akan sulit bagi dokter untuk 
menduga secara tepat penyakit apa yang diderita oleh pasien. Demiki- 
an juga bagi seorang perencana keuangan yang menjadi bagian dari 
pelayanan wealth management, akan sulit membuat perencanaan 
dan nasihat yang tepat agar kita dapat mencapai tujuan keuangan kita. 

Dengan melihat kondisi saat ini, tujuan yang ingin dicapai dan 
profil risiko kita, mereka akan menyusun suatu portfolio investasi, 
mengelola dana, asuransi, dan lain sebagainya. Walaupun kata 
akhirnya tergantung dari kita, namun itulah layanan wealth 
management yang menyeluruh. 

Nah, dalam buku Cara Cerdas Mengelola Aset ini pembaca 


Cara Cerdas Mengelola Aset V 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


diberi tips, jurus, cara, serta bagaimana mencapai kekayaan 
lewat wealth management. Tidak sekadar kaya, tapi juga mulia. 
Kaya mulia karena upaya dan jerih payah Anda dalam mengelola 
harta, uang dan waktu dengan penuh manfaat, bukan dari hasil 
kejahatan, korupsi, bahkan bukan pula dari hasil warisan orang 
tua dan peninggalan sanak saudara. Anda menjadi kaya karena 
hasil jerih payah Anda sendiri. 

Di dalamnya pembaca akan mendapat kupasan mengenai pe- 
rencanaan investasi jangka panjang berdasarkan kriteria dan tujuan 
keuangan masing-masing individu. Selain itu juga akan diberikan 
arahan mengenai pengembangan aset dan pengelolaan hutang secara 
efektif. Yang tak kalah pentingnya, pembaca akan diajarkan cara me- 
lindungi kekayaan melalui perencanaan pajak, trust dan manajemen 
risiko, termasuk pengalokasian kekayaan berdasarkan perencanaan 
pajak. 

Pembaca juga mendapatkan tips seputar memupuk jiwa entre- 
preneurship, melakukan migrasi dari usaha kecil menjadi usaha 
besar, mengelola belanja ideal, merencanakan keuangan yang 
sehat dan menguntungkan. 

Kami ucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah 
berkontribusi sehingga terwujudnya buku mungil nan cerdas ini. 
Terima kasih juga kami haturkan kepada teman-teman editor dan 
layouter serta pihak-pihak yang berjasa hingga terbitnya buku ini. 

Terima kasih terutama kami sampaikan kepada PT Gramedia 
Pustaka Utama yang melakukan co-branding bersama Gagas 
Bisnis, penerbit harian Bisnis Indonesia. Semoga dengan program 
co-branding tersebut dapat memperkuat posisi pasar buku Cara 
Cerdas Mengelola Aset ini. 

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada para pembaca 
yang dengan tulus mau mengoleksi dan membaca buku ini. Semoga 
pembaca mendapatkan tips-tips berharga dengan membaca buku 
yang ada di tangan Anda sekarang ini. Selamat menikmati...! 


Djony Edward 
Editor 


vi Cara Cerdas Mengelola Aset 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Cerdas 
Mengelola Aset 


DAFTAR ISI 
BAGIAN I. MEMUPUK JIWA ENTREPRENEURSHIP 
1. Rental Mobil Banjir Order ................oooooo. 2 
5. Lajindiy Tancap GAS. oknum 6 
3. Deru Nyaring Bisnis Bengkel.................c..oooooo. 9 
4. Bisnis Florikultura Bermekaran.............o 13 
5. Melejit Berkat Tiket .....io»ioo.oooo.o.—oo.oomoo.oo 16 
6. Menjajal Peruntungan Bisnis Sepeda Fixie ..................... 19 
7. Menangkap Peluang Bisnis Perhelatan........................... 23 
8. Si 'Cantik Yang Menjanjikan ..........o—oooooo. oo 27 
9. Mengakses Keuntungan Teleconference.......................... 32 


BAGIAN II. CARA CERDAS MENGELOLA FINANSIAL 


io: Tak Asal Gesek.oi mbak 38 
11, Menuju Keuangan Organik ........ooocooco.ooooo. 43 
12, THR Terjaga Mudik: CetiA..ioocoecowoeemaseeenetn 46 
13. Tetap Tebal Di Penghujung Tahun... 50 
14. Bercerai Bukan Akhir Segalanya ..............ooo 54 
15. Rencanakan Uang Sekolah Anak...............ooo 58 
16. Jeli Memilih ASuTAMSI ............coooooa 62 
17: Permuda Usia RUmah Koala 66 
18. Mengelola Uang Setop Kebiasaan Buruk........................ 70 
19. Mengajari Si Kecil Berbisnis..................ooo. 73 


Cara Cerdas Mengelola Aset vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAGIAN III. KIAT BERINVESTASI YANG 


MENGUNTUNGKAN 
20. Karya Seni Sebagai Investasi.........cooo. oo. 79 
5i, Investasi Bagi S1 LajanS wesees ses oneme 82 
22. Tips Dan Trik Investasi Langsung Bisnis....................... 86 
23. Dinar Emas Sebagai Alternatif Investasi ....................... 90 
24. Gadai Emas Yang Berkilau ..............ooooc 95 
25. Melirik Perak Sebagai Safe HAVen..........oooo 99 
26. DP Rumah Naik, Tak Perlu Panik...............Woo. 103 
27. Menangguk Dolar Dari IMpOT ...........oooooWoo 107 
28. Usaha Sendiri Atau Beli Lisensi Waralaba.................... 111 
29. Investasi Berlian Semakin Dilirik ................ 115 
30. Cara Pandai Mengelola Utang Gadai...............o.. 118 
31. Menjadi Kaya Dari SengOn ..........ocooooooo 122 
32. Deposito Syariah Pilihan Bijak..................ooo. 3 PA 


BAGIAN IV. KIAT MENGELOLA USAHA 


MENJADI BESAR 
33. Berkembang Meski Cekak ...........coooo co. 132 
34. Hindari Utang Saat Memulai Usaha ................ 135 
25. Lanjut Atau Pirtas Haliai sem bonemeswaana 139 
36. Jatuh Bangun Usaha Tanaman .........oo.oo. 143 
37- Belajar Realistis Dari RIM... 147 
38. Menjadi Pengusaha Tahan Banting..................... 152 


BAGIAN V. TIPS BERBELANJA YANG CERDAS 


39. Belanja Aman Di Internet... 156 
#0: Jrirus Belanja BijakK..ooocomomooooooombemmnjakak 161 
41. Berburu Tas Bermerek............»Wooooo room. 165 


viii Cara Cerdas Mengelola Aset 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAGIAN VI. SUKSES DENGAN INVESTASI 
PORTOFOLIO 


42, Reksa Dana VS Umi Lamiked saree omeoan mana 170 
43. Investasi Pasar Modal Kian Halal...............ooo 177 
44. Perlu Variasi Instrumen Reksa Dana Syariah............... 181 
45- Menghitung Cuan Di Surat Utang...............oo. 185 


BAGIAN VII. MERENCANAKAN FINANSIAL 
YANG SEHAT 


46. Persiapkan Dana Untuk Anak Kedua... 190 
47- Pilih Sekolah Atau Investasi? ............ooo 194 
48. Pensiun, Membuka Lembaran Baru .............. 198 
49. Sudah Siap Berzakat Belum, Bro?..............o. 203 
50. Bijakkah Berutang Untuk Nikah? ...............oo. 206 
51, Cermat Mengelola THR....cooco.icooooooooomoocoimser 210 
59, Keluar Atau Bertahan sy mwnakn 213 
53. Melirik Asuransi Penyakit Kritis ...............o 217 


BAGIAN VIII. SUKSES MERUMUSKAN 


STRATEGI BISNIS 
54. Berbisnis dengan Pasangan...............ooooo. 222 
55. Dari Bekas Jadi Berkelas ...............».ooooooo 227 
56. Kurangi Risiko Dengan Bermitra................oo. 231 
57. Wanita Lebih Siap Berbisnis.................ooo. 234 
50. Banektt Dan Bangka bbm 239 
59. Menggali Rupiah Dari Penggila Bola ........................... 243 
60. Menjadi Kaya Sambil Tidut ......ooocoooo 247 
61. Spiritual Marketing Produk Syariah................... 250 


Cara Cerdas Mengelola Aset ix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAGIANI 


MEMUPUK JIWA 
ENTREPRENEURSHIP 


1. Rental Mobil Banjir Order 


beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung 

dan Semarang mulai diserbu masyarakat yang hendak 
memesan mobil sewaan untuk keperluan mudik Lebaran tahun 
ini. 

Bahkan di beberapa perusahaan rental mobil sudah kehabisan 
stok untuk pemesanan tanggal lebaran, rata-rata penyewa me- 
nyewa mobil 8-10 hari selama libur Lebaran. 

Pemilik rental mobil di Semarang Star Rent, Prima Santoso 
mengatakan 250 unit kendaraan rentalnya sudah habis di-booking 
pemudik untuk tanggal keberangkatan menjelang hingga puncak 
arus balik. 

”Sejak pekan pertama puasa, stok mobil sewaan saya sudah 
habis dipesan, sebagian besar untuk keperluan mudik, sisanya 
untuk perjalanan selama liburan Lebaran,” katanya kepada Bisnis 
beberapa waktu lalu. 

Prima menuturkan dari ratusan mobil yang dimilikinya, mobil 
yang paling diminati penyewa yaitu jenis mobil niaga seperti 
Avanza, Xenia, APV, dan Inova. Sementara itu untuk pemesanan 
Lebaran, harga sewa mobil naik sebesar 255 dari hari biasa. 


P ada pekan pertama Ramadan, sejumlah rental mobil di 


2 Cara Cerdas Mengelola Aset 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Untuk hari biasa, Star Rent mematok tarif sewa mobil yang 
bervariasi mulai dari Rp500.000-Rp750.000 per hari, sedangkan 
untuk penyewaan libur Lebaran dia memasang tarif mulai 
Rp625.000-Rp950.000 per hari. 

Prima menuturkan, sewa mobil untuk keperluan mudik 
Lebaran masih sangat diminati masyarakat dibandingkan dengan 
melakukan perjalanan mudik menggunakan moda transportasi 
umum. 

”Dengan menyewa mobil, mereka bisa lebih leluasa melakukan 
perjalaan mudik, baik untuk pulang maupun liburan selama di 
kampung halaman, sementara kalau menggunakan transportasi 
umum seperti pesawat misalnya, harganya sudah mahal dan 
waktu keberangkatan tidak bisa fleksibel,” tuturnya. 


Sewa melonjak 

Melonjaknya penyewaan juga dirasakan oleh Said Sati pengusaha 
rental mobil Trust Olto Warisan Mandiri, di Jalan Swasembada 
Barat, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Said begitu 
dia disapa mengaku mulai merasakan kebanjiran order sewa mo- 
bil untuk disewakan menjelang Lebaran. 

Menghadapi lonjakan permintaan sewa mobil menjelang Le- 
baran ini kesibukan persiapan keamanan dan kenyamanan ken- 
daraan pun sudah mulai dilakukan. Pada tahun sebelumnya 
Said mengatakan, puncak peningkatan penyewaan mobil terjadi 
mulai 7 hari sebelum Lebaran hingga 7 hari setelah Lebaran. ”Pe- 
ningkatannya bisa mencapai 10056 dibandingkan dengan hari 
biasanya,” dia menjelaskan. 

Pada hari biasa rata-rata Said hanya bisa menyewakan lima 
mobil per hari. pada akhir pekan naik menjadi 10 mobil per hari. 
”Tapi ketika menjelang Lebaran tahun lalu 20 armada mobil ber- 
aneka jenis, bisa ludes tersewa.” 

Said tak menampik tingginya permintaan sewa mobil untuk 
keperluan mudik lebaran membuat harga sewa yang ditetapkannya 
melambung ketimbang bulan bulan pada umumnya. Saat hari 
biasa, mobil Rush, Xenia, Avanza, Grand Max sewa per hari 


Cara Cerdas Mengelola Aset 3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Rp300.000. Adapun untuk Innova, APV Yaris, Jazz sewa per hari 
Rp350.000-Rp400.000. 

Namun, menjelang Lebaran dia mematok tarif sewa mobil 
Rp500.000-Rp700.000 per hari untuk penyewaan mobil tanpa 
sopir. Jika dengan sopir, biaya sewanya mencapai Rp800.000- 
Rp900.000. 

Kenaikan tarif khusus jelang Lebaran itu menurutnya sudah 
lumrah terjadi. Di rentalnya, Said biasa mematok tarif berbeda 
sesuai dengan jadwal keberangkatan. "Untuk keberangkatan H-5 
Lebaran tarif naik hingga 4096-—60X, dan akan meningkat 504- 
804 pada H-3 Lebaran,” katanya. 

Untuk memaksimalkan keuntungan, Said memprioritaskan 
penyewa yang akan menyewa mobil minimal 1 minggu. Menu- 
rutnya, jika rata-rata biaya sewa mobil Rp3,6 juta-Rp4,2 juta per 
minggu, dari 20 kendaraan yang dia sewakan dalam seminggu, 
dia bisa mencetak omzet sebesar Rp75 juta. 

”Untuk tahun lalu selama menjelang dan pasca-Lebaran saya 
bisa mendapatkan omzet hingga Rp200 juta, dengan margin ke- 
untungan 404 lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa sebe- 
sar 155,” katanya. 


Memulai bisnis 

Said mulai merintis usaha rental penyewaan mobil miliknya sejak 
2007 dengan modal awal sebesar Rp300 juta. Modal awal yang 
dikeluarkannya tak lebih untuk membayar uang muka atau down 
payment (DP) serta sewa tempat. 

”Pertama buka saya hanya memiliki lima armada dengan ber- 
bagai merek kendaraan, modal tersebut awalnya untuk bayar DP, 
sewa tempat serta keperluan perlengkapan lainnya selanjutnya 
iuran kredit mobil kan bisa dibayarkan dari pendapatan sewa 
mobil per bulan,” kisahnya. 

Setelah beberapa kendaraannya lunas Said pun menambah 
jumlah armada untuk rental mobilnya tersebut. Untuk menjalani 
usaha rental mobil harus berani mengambil risiko, selebihnya 


4 Cara Cerdas Mengelola Aset 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


seseorang pebisnis dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, aktif 
mencari pasar, serta menjaga jaringan relasi. 

Said pun tak menampik bahwa usaha rental mobil yang kini 
dijalaninya rentan akan risiko penggelapan dan penipuan. Untuk 
mengantisipasinya, para penyewa harus mematuhi beberapa per- 
syaratan yang telah ditetapkan oleh rental penyewaan tersebut. 

Di rental mobil Trust Olto Warisan Mandiri, Said selaku pemilik 
juga telah memberlakukan sistem keamanan kendaraan dengan 
mengasuransikannya, mobil sewaannya juga telah dipasang GPS 
yang memiliki fitur record log dan ditaruh di tempat tersembunyi 
sehingga bisa memantau ke mana pun mobil dibawa pergi. (Mar- 
diyah Nugrahani & Natalina Kasih Wasiyati) 


Cara Cerdas Mengelola Aset 5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2. Laundry Tancap Gas 


tiga kali lipat menjelang Lebaran, hal ini disebabkan oleh 
musim mudik Idul Fitri di mana para pembantu rumah 
tangga pulang ke kampung halaman. 

Berdasarkan pantauan Bisnis di kawasan Tanah Abang, 
Jakarta Pusat, beberapa usaha laundry memperkirakan puncak 
permintaan jasa pencucian pakaian biasanya terjadi pada sepekan 
menjelang dan setelah Lebaran. 

Susanti pemilik Cici Laundry Kiloan menceritakan pada hari 
biasa, usahanya menerima sedikitnya 60-80 kilogram pakaian 
untuk dicuci, menjelang pekan terakhir Ramadan biasanya bisa 
mencapai 180-220 kilogram pakaian per hari. 

Omzetnya pun meningkat signifikan dari hari biasa yang rata- 
rata sebesar Rp450.000-Rp500.000 per hari, naik hingga men- 
capai Rp1,7 juta-Rp2 juta per hari. 

Untuk bisa menyelesaikan pesanan pencucian pakaian terse- 
but, Susanti harus menambah jumlah karyawan dengan member- 
dayakan tetangga sekitar untuk bekerja sambilan khusus untuk 
saat-saat tersebut. 

Dia menjelaskan, jumlah karyawan untuk hari biasa hanya lima 


Bs pencucian pakaian atau laundry meningkat hingga 


6 Cara Cerdas Mengelola Aset 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


"Menjelang 

dan setelah 
Lebaran, itu saat- 
saat yang paling 
ramai untuk itu 
justru kami buka 
penuh, karena 
permintaan 
meningkat 
signifikan.” 


orang, pada puncak musim bisa mencapai 8—10 orang. "Sepekan 
sebelum Lebaran, biasanya kan pembantu pada pulang kampung, 
saat itulah permintaan jasa pencucian pakaian meningkat signi- 
fikan, untuk itulah kami menambah jumlah karyawan agar bisa 
menyelesaikannya tepat waktu,” katanya kepada Bisnis. 

Susanti menuturkan, karena memperkerjakan karyawan sam- 
bilan yang kadang lembur sampai malam, pihaknya mematok tarif 
jasa laundry sebesar Rp8.000 per kilogram, atau naik Rp1.000 di- 
bandingkan dengan hari biasa yang hanya Rp7.000 per kilogram 
pakaian. 

Meski kebanjiran orderan laundry, tetapi menurut dia usahanya 
sejak 3 hari menjelang Hari Raya sudah tidak tidak menerima lagi 
orderan dikarenakan sejumlah karyawannya juga akan mudik 
Lebaran. 

”Karyawan saya akan mudik. Jadi saya batasi tiga hari sebelum 
dan sesudah Lebaran jasa pencucian laundry tutup,” ujarnya. 


Tetap buka 

Berbeda dengan Sugiyanto, pemilik salon yang sekaligus bukajasa 
pencucian pakaian bernama Aan Laundry di kompleks perumahan 
di kawasan Jatinegara tetap membuka usahanya saat Lebaran 
karena untuk mengoptimalkan pendapatan. "Menjelang dan sete- 


Cara Cerdas Mengelola Aset 7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


lah Lebaran, itu saat-saat yang paling ramai untuk itu justru kami 
buka penuh, karena permintaan meningkat signifikan.” 

Sugiyanto yang kebetulan tidak ikut merayakan Lebaran, 
biasanya memperkerjakan kerabat dan tetangganya yang mau 
bekerja saat liburan tersebut. 

Menurutnya menjelang Lebaran biasanya banyak menerima 
order laundry karpet, kain gorden, seprai, hingga pakaian khusus- 
nya yang akan dipakai, untuk bersilaturahmi pada Lebaran. 

”Setiap hari iminggumenjelang Lebaran, palingtidak menerima 
puluhan kar pet dan kain gorden yang oleh mereka (konsumen) 
biasanya akan digunakan untuk Lebaran agar rumahnya terlihat 
rapi dan bersih. Apalagi kalau rumahnya didatangi tetangga dan 
sanak-famili. Harus kelihatan indah dan rapih. Maklum 1 tahun 
sekali,” ujarnya. 

Menurut dia, harga yang dipatok untuk jasa laundry tidak ada 
perubahan, tetapi harga karpet atau kain gorden yang akan di- 
laundry dihitung per meter dengan rincian untuk jasa laundry 
sekitar Rp5.000 dan jasa dry clean sekitar Rp7.500 per meternya. 

Untuk jenis karpet dan kain gorden itu harus di-dryclean atau 
diuap karena jenis bahannya tidak sama dengan pakaian, untuk 
itu dihitung per meter. Sugiyanto mengaku pemasukan uang dari 
laundry menjelang Lebaran meningkat tajam dari yang biasanya. 
”Jika hari biasa rata-rata pendapatan sebesar Rp2 juta, menjelang 
Lebaran bisa mencapai Rp5 juta-Rp6 juta per hari,” pungkasnya. 
(Natalina Kasih Wasiyati) 


8 Cara Cerdas Mengelola Aset 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3. Deru Nyaring Bisnis Bengkel 


bisnis bengkel, karena para pemilik kendaraan berusaha 

menyervis, mengganti oli, atau sekadar tune up mesin. Dan 
bengkel pun berderu tanpa henti sepanjang hari, menandai geme- 
rincing uang bagi pengelolanya. 

Selama beberapa pekan menjelang Lebaran, perolehan omzet 
bengkel mencapai RP250 juta dengan margin keuntungan ber- 
kisar 404-504. Omzet itu diperoleh dari para pengguna kendara- 
an pribadi dalam rangka mudik, sebab kendaraan pribadi tetap 
menjadi pilihan utama pemudik. 

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan jumlah pemudik 
Lebaran tahun 2011 dengan menggunakan kendaraan pribadi dari 
Jakarta ke sejumlah daerah di Tanah Air mencapai 3,56 juta naik 
13,39 dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yaitu 3,13 
juta. 

Adapun, pemudik yang menggunakan sepeda motor diperkira- 
kan naik 13,924 menjadi 1.199 867 orang dibandingkan dengan 
periode sama tahun lalu yaitu sekitar 1 juta orang. 

Meningkatnya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi 
tersebut, mendatangkan berkah tersendiri bagi usaha bengkel di 


S alah satu bisnis yang mendapat berkah Ramadhan adalah 


Cara Cerdas Mengelola Aset 9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jakarta. Seperti PT Auto Sumber Rejeki di kawasan Taman Sari, 
Pasar Asem Reges Jakarta Pusat. 

Hartono, pemilik bengkel sekaligus penjual sparepart mobil 
mengatakan sudah menjadi tradisi menjelang Lebaran, perminta- 
an servis dan suku cadang kendaraan untuk berbagai merek mobil 
seperti Toyota, Isuzu, dan Suzuki, meningkat signifikan. 

Jenis mobil niaga tersebut memang menjadi pilihan masyarakat 
dalam menempuh perjalanan jauh bersama keluarga. 

Menjelang mudik, lanjut dia, pengecekan kendaraan standar 
harus dilakukan seperti kampas rem, oli mesin, oli rem, kampas 
kopling, aki, radiator, sistem pengapian (busi), tekanan angin pa- 
da ban, dan sistem elektrik kendaraan (lampu depan, lampu sign, 
lampu rem). 

”Pengecekan dan servis standar itu harus dilakukan, selain itu 
juga perlu dilakukan penggantian sparepart jika memang sudah 
perlu diganti demi kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan 
mudik,” dia memaparkan. 

Alhasil, omzet menjelang Lebaranpun meningkat hingga dua 
kali lipat. Dia tidak memerinci besaran pendapatan, tetapi dari 
omzet tersebut 754 diperoleh dari penjualan sparepart kendaraan. 

Hal serupa juga dialami oleh Service Point Cars di Plumpang, 
Jakarta Utara. Sang pemilik Taruna mengaku jelang mudik Lebaran 
dalam dua pekan belakangan setiap harinya jumlah pengunjung 
bengkelnya bisa mencapai puluha kendaraan bahkan lebih. 

”Ini sudah terlihat dari pekan lalu, jadi kami sampai membuat 
sistem jika sudah tidak mungkin ditangani hari itu, biasanya 
mereka kami bikinkan jadwal, apa besoknya atau lusa, karena 
memang antre,” katanya. 

Dia mengatakan memasuki 2 pekan Ramadan kali ini tingkat 
kunjungan service mobil rata-rata mencapai 30—40 per hari. 

Selama beberapa pekan menjelang Lebaran omzet bengkel yang 
diperolehnya mencapai Rp250 juta dengan margin keuntungan 
berkisa 404—504. 

Untuk menarik hati konsumen, pihaknya menawarkan beragam 
promo, misalnya, memberikan layanan cuma-cuma untuk jasa 


10 Cara Cerdas Mengelola Aset 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


kuras oli mobil matik, uji emisi, dan pembersihan injektor. "Promo 
ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga pelanggan tidak perlu 
repot karena layanan bersifat one stop service.” 

Tidak hanya bengkel mobil yang laris manis menjelang Lebaran, 
bengkel kendaraan roda dua juga ramai disambangi masyarakat 
yang hendak mudik menggunakan motor. Seperti bengkel motor 
Berkah Motor di kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat. 

Soeprapto, sang pemilik bengkel mengaku kewalahan mene- 
rima permintaan jasa servis kendaraan yang meningkat hingga 
tiga kali lipat. Biasanya dalam sehari rata-rata hanya enam unit 
kendaraan yang minta diservis, tetap sejak sepekan terakhir jum- 
lahnya mencapai 1.820 unit kendaraan. 

Agar bisa mengoptimalkan permintaan jasa service tersebut, 
dia menambah jumlah karyawannya yang semula lima orang 
menjadi delapan orang. 

”Rata-rata mereka meminta servis mesin, ganti oli, kampas 
rem, cek air aki, kampas kopling dan rantai kendaraan, agar nya- 
man digunakan pada saat mudik,” katanya kepada Bisnis hari ini. 


Cara Cerdas Mengelola Aset 11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Peningkatan permintaan jasa servis tersebut, tentu saja per- 
pengaruh terhadap penjualan sparepart kendaraan seperti ban, 
kampas rem, lampu, rantai, kampas kopling, aki, busi dan oli. 
Omzet pun meningkat, dari Rp5 juta per hari menjadi Rp10 juta— 
Rp15 juta setiap harinya. 

Pendapatan keuntungan berlipat di bulan Ramadhan juga di- 
rasakan penjual sparepart kendaraan Agus Sunaryo di kawasan 
yang sama. Dia mengaku permintaan onderdil motor naik 1004 
dibandingkan dengan hari biasa. 

”Dengan peningkatan penjualan tersebut, keuntungan pun 
meningkat dua kali lipat. Jika biasanya dalam sehari untung ber- 
sih Rp1 juta, dalam bulan puasa ini naik rata-rata Rp1,5 juta-Rp2 
juta per hari,” ujarnya. 

Haryanto pemilik Bengkel Jaya Motor yang berada di Jalan 
Letjen Soeprapto, Jakarta Pusat mengatakan sama seperti tahun- 
tahun sebelumnya menjelang Lebaran tiba usaha bengkelnya 
mengalami peningkatan omzet hingga mencapai 1005. 

Pada hari biasa bengkelnya hanya melayani 25-30 motor per 
harinya. Akan tetapi, sepekan belakangan pelayanan meningkat 
hingga motor 50-70 motor per hari. "Jumlahnya kemungkinan 
akan terus meningkat hingga H-3 sebelum Lebaran melihat 
banyaknya jumlah masyarakat yang ingin mudik menggunakan 
kendaraan bermotor,” terangnya. 

Dia mengatakan tahun lalu omzet yang diperolehnya mencapai 
Rp9o juta, dengan keuntungan mencapai dua kali lipat dari bulan 
biasanya. (Mardiyah Nugrahani & Natalina Kasih Wasiyati) 


12 Cara Cerdas Mengelola Aset 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4, Bisnis Florikultura Bermekaran 


kultura. Namun mendengar tanaman hias, kita langsung 
akrab mengenalinya atau mungkin penyuka berbagai jenis 
tanaman dan memeliharanya di halaman rumah. 

Bagi penggemartanamanhias, tentu wajib hukumnya mengikuti 
berbagai perkembangan tren tanaman yang berkembang. Masih 
segar di ingatan kita, sekitar satu dekade silam kala tanaman hias 
jenis anthurium meroket harganya dipasaran. 

Entah diyakini memiliki power mendatangkan rejeki atau ke- 
kuatan mistis lainnya, harga tanaman jenis itu tergolong tak ma- 
suk akal, mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. 

Tanpa dikomando, serempak masyarakat latah memelihara 
anthurium di rumahnya. Mereka pun berharap rejeki mendatangi 
kediamannya dengan berbagai cara, kala memelihara tanaman 
jenis tersebut. 

Rupanya daya tahan anthurium tak berlangsung lama. Tak 
jauh setelah menjadi buah bibir, harga anthurium anjlok. Banyak 
pemodal yang awalnya berharap berkah dari bisnis ini tiba-tiba 
terpelanting rugi. 


B anyak di antara kita mungkin asing dengan istilah flori- 


Cara Cerdas Mengelola Aset 13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


